a TERM OF REFERENGE 


WM HuJ-V 
PK PI UNTIRTA 2018 


PENGURUS KOMISARIAT : 


PMII UNTIRTA 
2017-2018 : 


dear Wrrii 


PMII UNTIRTA 2018 


A. LATAR BELAKANG 


Kampus merupakan tempat dimana dinamika intelektual dan distribusi pengetahuan berkembangbiak. Transformasi 
nilai menjadi sebuah kebutuhan penting dalam menata-kelola kader-kader bangsa. Karakter mahasiswa yang cerdas, 
kritis dan visioner merupakan peranan penting dalam meneguhkan entitas mahasiswa sebagai kaum pembaharu. 
Mahasiswa sebagai pilar bangsa memiliki tugas besar bagi tersemainya nilai-nilai luhur keadaban. Di lain persoalan, 
degradasi mentalitas bangsa yang rapuh dapat merongrong keutuhan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sekaligus menjadi persoalan yang dilematis. Keberadaan mahasiswa saat ini harus mampu menjawab kebutuhan 
bangsa dengan menelurkan gagasan-gagasan penting. 


Apatisme mahasiswa yang semakin mewabah menjadi persoalan yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Hal ini tidak 
hanya menyangkut persoalan pola pikir namun pada keberlangsungan nasib bangsa sepuluh bahkan lima puluh tahun 
mendatang. 


Mentalitas mahasiswa harus dibangun dengan penguatan doktrinasi ideologi dalam meyakini dan mengamini hakekat 
ideologi bangsa. Sebuah kecelakaan besar manakala konsruksi berpikir mahasiswa saat ini tidak tertuju pada capaian 
orientasi yang pasti, sehingga akan menyulitkan bargaining position dalam eksistensinya di kampus. 


Tidak tepat jika dikatakan bahwa, aktivitas mahasiwa di kampus hanya membuat waktu belajar semakin molor dan tak 
tentu dimana ujung pangkalnya. Asumsi tersebut tidak bisa dihukumi sebagai fatwa yang fardhu 'ain. Sehingga, akan 
mendiskreditkan bahwa berorganisasi bukan sebuah jalan terbaik. 


Ruang dialektika sebagai panggung kontestasi intelektual harus menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa. Aktivitas 
gagasan perlu untuk dikembangkan sebagai pintu terciptanya pemikiran yang dinamis. Tak hanya itu, sebagai kaum 
pembaharu mahasiswa perlu mensinergikan peranan penting dalam kehidupan di kampus terhadap kepentingan 
berbangsa. 


Sejarah pernah mencatat peranan penting mahasiswa di beberapa dekade silam. Keberadaan mahasiswa sangat 
diperhitungkan baik di tataran lokalitas kampus maupun sosial kemasyarakatan. Eksistensinya menjadi berkembang 
dengan dipeloporinya pemikiran yang substantif terhadap permasalahan bangsa yang variatif. 


Kampus yang merupakan lahan garap bagi tumbuh suburnya pola pikir mahasiswa harus mencerminkan karakteristik 
dan orientasi nilai juang. Menjadikan nilai tasamuh, tawazun, tawassuth, dan i'tidal sebagai pijakan dalam 
mengimplementasikan semua langkah-gerak. 


Sehingga doktrinasi intelektualitas menjadi satu konsumsi primer bagi kebutuhan pokok mahasiswa. 


Merebaknya gerakan ideologi radikal di kampus menjadi keniscayaan yang mau tidak mau harus dicegah 
eksistensinya. Radikalisme tersebut tidak hanya berdampak pada bergesernya pola pikir mahasiswa, namun 
keberadaan ideologi tersebut akan menjadi boomerang yang dapat merongrong mentalitas generasi bangsa kedepan. 
Di sisi lain, keberadaan kampus dalam merespon hadirnya ideologi tersebut tidak begitu tampak dan menjadi 
persoalan yang cukup serius. Kampus terkesan membiarkan aktivitas tersebut berjalan dan cenderung memberikan 
ruang bagi tumbuh kembangnya gerakan ideologi radikal yang dianggap dapat merusak sendi-sendi penting dalam 
kehidupan. 


KAT ab AT 


PMII UNTIRTA 2018 


Kampus yang sebetulnya menjadi kawah candradimuka justru melegalkan aktivitas ideologi yang sangat 
bertentangan dengan nilai dasar bangsa ini. Bukankah ini satu kesalahan yang dengan kasat mata tidak bisa 
diampuni oleh semua pihak. 


Semangat berideologi bangsa ini harus diimplementasikan dengan penuh penghayatan. Merefleksikan kembali 
terhadap nilai dasar kebhinekaan dan kebangsaan yang sejauh ini kurang disadari dan dihayati, sehingga banyak 
mahasiswa yang mudah rapuh dalam menentukan sikap dan berprinsip (berideologi). 


Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memiliki tanggung jawab besar dalam menyalakan api semangat 
gerakan. Dengan mengambil tema “Mewujudkan Integritas Kader Militan Dalam Menghadapi Realitas Sosial”, 
agenda Pelatihan Kader Dasar (PKD) yang bakal dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat PMII UNTIRTA ini 
diharapkan mampu menjawab realitas degradasi mentalitas bangsa yang mulai lusuh. 


B. NAMADAN TEMA KEGIATAN 


Nama kegiatan ini adalah Pelatihan Kader Dasar (PKD) dengan tema “Mewujudkan Integritas Kader Militan 
Dalam Menghadapi Realitas Sosial” 


C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 
a. Pelatihan Kader Dasar ini dilaksanakan pada: 
Hari/Tangga ——: Kamis 08 Februari — Minggu 11 Februar'2018 
Tempat "YAN Banten (Yayasan Anak Negeri Banten) Taktakan Serang - Banten 
Waktu : Pukul 1000 WIB - Sekesai 
D. LANDASAN KEGIATAN 
Kegiatan ini berlandaskan pada: 
1. Pancasila dan UUD 1945 
2. AD/ART PMII 
3. Program Kerja Bidang PAO PMII Komisariat UNTIRTA 
E. TUJUAN KEGIATAN 
Tujuan dari pelatihan Kader Dasar (PKD) ini adalah : 
1. Tertanamnya jiwa leadership kader terhadap dunia pergerakan 
2. Mempertegas identitas sebagai kader pergerakan 


3. Memfasilitasi kader dalam mengembangkan potensi diri 


BEAT ab KAT 


F. TARGET KEGIATAN 


Target dari pelatihan Kader Dasar (PKD) ini adalah : 
1. Terwujudnya kesadaran militansi, loyalitas, dan arus gerak kader 
2. Tertanamnya pemahaman ke-PMII-an secara komprehensif dalam diri kader 
3. Terciptanya formulasi gerakan kader dalam tataran praksis 
G. METODE KEGIATAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : 
1. Ceramah dan Dialog 
2. Simulasi 


3. Forum Grup Diskusi 


BEAT ab KAT 


PMII UNTIRTA 2018 


. PENYELENGGARA DAN PANITIA PELAKSANA 
1. Kegiatan ini diselenggarakan PK PMII UNTIRTA Masa Khidmat 2017-2018 


2. PK PMII UNTIRTA kemudian membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari unsur 
kepengurusan dan kader yang berada di bawah naungan PK PMII UNTIRTA, panitia 
sebagaimana terlampir. 


3. Sekertariat : Komplek Bumi Mutiara Serang (BMS) Blok M 11 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 
Contact Person: 
a. M. Khalifatullah (Ketua PK PMII UNTIRTA) : 089678223591 
b. Didin Hazdudin (Ketua Pelaksana) :089602877205 
C.  Nurlaelah Hasan Bisii (Sekretaris Pelaksana):087772963286 
PESERTA KEGIATAN 


Adapun peserta kegiatan untuk Pelatihan Kader Dasar (PKD) adalah anggota pasca MAPABA PMII Komisariat 
yang berada di bawah naungan PKC yang memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir. 


FASILITAS PESERTA 
1. Makan Peserta 

2. Sertifikat 

3. Snack 

4. Gordon 

5.PinPMII 

6. Sicker 


7.Penginapan, dll 


.MANUALACARA 


Terlampir 
MATERI PELATIHAN KADER DASAR (PKD) 
1. Aswaja dan Peta Gerakan Islam di Indonesia 
Pokok Bahasan : 
a. Urgensi keberadaan lembaga pendidikan pesantren di Indonesia 
b. Urgensi keberadaan tharigoh terhadap perkembangan islam. 


Cc. Latar belakang pelembagaan madzab dalam Islam. 


BEAT ab AT 


d. Peranan Aswaja sebagai kerangka berpikir dan bergerak 


2. Paradigma PMII 
Pokok Bahasan : 
a. Pengertian paradigma 
b. Kenyataan (realitas) sebagai basis paradigma 
c. Paradigma sebagai salah satu landasan strategi dan taktik gerakan PMII 
3. Strategi Pengembangan PMII 
Pokok Bahasan : 
a. Strategi konsolidasi organisasi 
b. Penegasan terhadap tujuan PMII 


c. Pembinaan dan pengembangan di dalam PMII 


BEAT ab KAT 


PMII UNTIRTA 2018 


4. Antropologi dan Pengorganisasian Kampus 
Pokok Bahasan : 


a. Manifestasi kerangka berpikir PMII ke dalam kampus 


b. PMII sebagai basis gerakan yang berorientasi pada pengkaderan 
c. Nalar anggota dan kader melalui Nilai Dasar Pergerakan (NDP) 
5. Pengelolaan Opini dan Gerakan Massa 
Pokok Bahasan : 
a. Metode analisis media dan wacana 
b. Etika Media 
C. Teknik dasar agitasi dan propaganda 
6. Nahdiatun Nisa' 
Pokok Bahasan : 
a. Sejarah kebangkitan wanita 
b. Sejarah berdirinya KOPRI 
c. Pembinaan dan pengembangan di dalam KOPRI 
7. Teknik Lobi dan Pengembangan Jaringan 
Pokok Bahasan : 
a. Metode komunikasi 
b. Etika komunikasi 


c. Pemetaan medan gerakan organisasi 
8. Rekayasa Sosial 
a. Pengertian rekayasa sosial dan perubahan sosial 


b. Pengalaman rekayasa sosial di Banten dan Indonesia 


Cc. Prinsip-prinsip teoritik rekayasa sosial 


BEAT ab AT 


M. PENUTUP 


Demikian proposal ini kami susun sebagai dasar kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD) yang dilaksanakan oleh 
PK PMII UNTIRTA. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari semua pihak, baik 
moril maupun materiil yang amat sangat kami harapkan. Semoga dengan bantuan tersebut kegiatan ini dapat 
berjalan dengan baik dan sukses. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan 
manfaat bagi kita semua. Aamiin... 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


BEAT ab KAT 


LJ-V 


PMII UNTIRTA 2018 


SUSUNAN ACARA 


PELATIHAN KADER DASAR (PKD) 


PMII KOMISARIAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 


Selasa-Rabu/06-07 Februari, 2018 


Waktu Kegiatan Keterangan 
07.00 — 09.00 Check in peserta Panitia 
09.00 — 20.00 Screening Instruktur 
Kamis 08 Februari 2018 
10.00 — 11.00 Check in Peserta Panitia 
11.00 — 13.00 ISHOMA ALL 
Pembukaan ALL 
1. Pembukaan MC 
2. Pembacaan ayat suci Alguran dan | Asep Saepudin 
Solawat badar 
raya, mars pmii 
4. Laporan ketua pelaksana Didin Hazdusin 
13.00 — 15.00 
5.  Sambutan-sambutan 
a. Sambutan ketua komisariat M. Khalifatullah 
Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa 
b. Sambutan ketua PC 
PMII Kota Serang Hayubi 
6. Do'a Bukhori 
1. Penutup Me 
15.00 — 15.30 ISHOMA ALL 
15.30 — 18.00 Presentasi Essay Instruktur 
18.00 — 19.00 Solat magrib dan yasinan ALL 
19.00 — 21.00 Materi I : ASWAJA sebagai man hajul fikr Dr. KH. Amas Tajudin, MM 
21.00 — 23.00 Materi II : Paradigma PMII Ucuy Mashuri Sajim,S.Pd.I 
23.00 — 24.00 FGD Instruktur 
24.00 — 04.00 ISTIRAHAT ALL 


Ky 


PMII UNTIRTA 2018 


SUSUNAN ACARA 


PELATIHAN KADER DASAR (PKD) 


PMII KOMISARIAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 


Jum'at 09 Februari, 2018 


04.00 — 08.00 Sholat, Game, Sarapan dan Mandi Instruktur 

08.00 — 11.00 : : 2 : 
Materi III : Strategi Pengembangan PMII Dandy Ridho Tunnasih, S.H 

11.00 — 13.00 Solat Jum'at ALL 

13.00 — 15.00 Materi IV : Nahdlotun Nisa Yoma Hatima, M,Pd. 

15.00 — 16.00 ISHOMA ALL 
Materi V : Antropologi dan 

16.00 — 17.50 Adam Marrifat, S.Ikom 
Pengorganisasian Kampus 

17.50 - 19.00 Solat Magrib dan Yasinan ALL 

19.00-21.00 Materi VI :Pengelolaan Opini dan Indra Saputra, S.H 
Gerakan Masa 

24.00-23.00 Materi VII : Peta Gerakan Islam di Soni Majid, S.E., M.Si 
Indonesia 

23. 00 — 24.00 FGD Instruktur 

24.00 — 04.00 ISTIRAHAT ALL 

Sabtu, 10 Februari 2018 

04.00 — 08.00 Sholat, Game, Sarapan ALL 

08.00-10.00 Materi VIII :Islam Sebagai Teologi Imam Alhusen, S.Pd 
Pembebasan 
Materi IX : Study Advokasi dan 

10.00 — 15.00 Pendampingan Masyarakat (Langsung ke | Eman Suyaman, S.E 
Masyarakat) 

15.00 — 16.00 ISHOMA ALL 

16..00 -17.50 Materi X : Analisis Wacana dan Media Musahwi, M. Sosio 
Publik 

17.50 - 19.00 Solat magrib dan yasinan ALL 

19.00 — 21.00 Materi XI : Teknik Lobi dan M. Ilham Gilang, M.Pd 


Pengembangan Jaringan 


Ky 


PMII UNTIRTA 2018 


21.00 — 23.00 Presentasi Hasil dari Advokai dan Panitia 
Pendampingan Masyarakat 
23.00 — 24.00 FGD Instruktur 
24.00 — 04.00 ISTIRAHAT ALL 
Minggu, 11 Februari 2018 
04.00 — 08.00 Sholat, Game, Sarapan dan Mandi ALL 
Penutupan: ALL 
1. Pembukaan MC 
2. Pembacaan ayat suci Algurandan | Asep Saepudin 
Melantunkan sholawat 
3. Menyanyikan lagu Indonesia Harmoni Pergerakan 
raya, mars pmii 
4. Ikrar / Pengukuhan peserta PKD Sa an 
08.00 — 12.00 5. Laporan ketua pelaksana Didin Hazdudin 
6.  Sambutan-sambutan 
a. Sambutan ketua PK PMII M. Khalifatullah 
UNTIRTA 
b. Sambutan ketua PC PMII Kota | Hayubi 
Serang 
1. Doa. Bukhori 
12.00-13.00 ISHOMA dan Pulang ALL 


“Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah 


PMII UNTIRTA 2018 


MEA ak eri 


PERSYARATAN PESERTA PKD 


Peserta PKD diikutsertakan dalam pelatihan dengan mempertimbangkan kualifikasi dan 
persyaratan sebagai berikut: 


Tiap peserta wajib membawa dan mendapatkan surat rekomendasi dari 
Rayon/Komisariat/Cabang yang bersangkutan. 


Peserta wajib melampirkan curiculum vitae-nya. 


Mengisi Formulir, Surat persyataan kesedian menjadi peserta dan membayar registrasi sebesar Rp 80.000,- 
dan buku bacaan untuk satu orang peserta. 


Membuat surat kesanggupan mengikuti acara secara penuh dengan diberi materai 6000. 
Tiap peserta wajib membuat Essay sesuai dengan tema yang memiliki muatan: 

a) Keislaman 

b) Keindonesiaan 

Cc) Kemahasiswaan 


Kriteria tulisan ukuran A4 berorientasi potrait, menggunakan font Times New Roman (size 12), berjarak 
1,5 spasi dan minimal 1500 karakter. 


Tiap peserta wajib menyerahkan foto copy sertifikat MAPABA atau surat keterangan dari struktur 
terkait. Dengan kualifikasi minimal€ bulan selesai dalam kaderisasi MAPABA. 


Melampirkan fotocopi sertifikat kegiatan kaderisasi nonformal (jika punya). 


Setiap peserta yang bersangkutan diwajibkan memberikan konfirmasi kehadiran kepada panitia 
pelaksana, paling lambat tanggal 07 Februari 2018 


. Peraturan Pada saat forum : 


a) Laki-laki 

Membawa alat tulis, berpakaian rapi, memakai peci hitam, kemeja dan celana panjang. 
b) Perempuan 

Membawa alat tulis, berpakaian rapi, memakai kerudung dan memakai rok. 


. Wajib Mengikuti semua rangkaian acara PKD mulai awal hingga akhir dengan Menandatangani Fakta 


Integritas Bermaterai 6000 (Peserta Membawa Materai). 


. Peserta wajib mengikuti screening sesuai yang dijadwalkan oleh panitia. Catatan untuk delegasi 


luar Banten 1Hari sebelum acara PKD dimulai. 


. Keputusan panitia tentang lulus tidaknya peserta PKD tidak dapat diganggu gugat 
. Peserta mematuhi semua aturan yang ditetapkan panitia. 


. Melampirkan foto terbaru ukuran 4x6 2 lembar. 


MEA ak AT 


PMII UNTIRTA 2018 


MEKANISME SCREENING PKD 


1. Screening berkas 
a) Formulir dan CV 
b) Surat rekomendasi Cabang/Komisariat setempat 
c) Sertifikat kaderisasi formal dan non formal yang pernah diikuti 
d) Essay 
2. Screening Perlengkapan 
3. Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII) 
4. PMII (Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan) 
5. Presentasi Essay 


6. Wawancara: Motivasi mengikuti PKD 


PROSEDUR PENDAFTARAN 
PESERTA PKD 


1. Berkas persyaratan dikirimkan ke Sekretariat: Komplek Bumi Mutiara Serang (BMS) Blok M 11 Kec. Cipocok Jaya 
Kota Serang 


Contact Person: 


a. M. Khalifatullah (Ketua PK PMII UNTIRTA) : 089678223591 
b. Didin Hazdudin (Ketua Pelaksana):1089602877205 


C.  Nurlaeah Hasan Bssii (Sekretaris Pelaksana) : 877729632862 


2. Verifikasi data dan dilakukan pada tanggal 06 — 07 Februari 2018 


MEN Cair 


PMII UNTIRTA 2018 


FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA 
PELATIHAN KADER DASAR (PKD) 
PMII KOMISARIAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 


Nama aa an naa Tana vania 


TTL Mean hantaman 


Alamat asal NN Pn An Ann 


No. HP & email AN Aan Pn 
Jur/Fak/Univ Na AT Pn 


Asal Komi/Cabang Ann in 
MAPABA tahun An in 


Riwayat Pendidikan : 


NAMA LEMBAGA TAHUN 
RiwayatOrganisasi : 
NAMA LEMBAGA JABATAN TAHUN 
DEA A esa 2018 


MEA ik AT 


PMII UNTIRTA 2018 


SURAT PERNYATAAN 


Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama An Pa an an nan 
Asal Rayon/Komisariat Naaah aan 
Alamat BN An 


No. HP Naa maha 


Dengan ini menyatakan bahwa: 


Saya sanggup mengikuti seluruh rangkaian acara “Pelatihan Kader Dasar” PMII Komisariat UNTIRTA 
sampai dengan berakhirnya kegiatan dan SIAP DINYATAKAN TIDAK LULUS apabila TIDAK 
MENGINDAHKAN aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh panitia PKD Pengurus Komisariat PMII 
UNTIRTA. 


SETANG, con ce can naaenanan 2018 
Yang bertandatangan dibawah ini 


Materai 6000 


